SS 


Lage Juna 


Art 3-Story by Burung Kenari 


chapter 1 





Hari itu aku terbangun dini hari 











Suara-suara dari dapur membuatku penasaran 








Rupanya ibu sudah bangun ketika hari masih gelap 





5КЕК 









Pasti ibu sedang 
buat jamu 


Waktu anak-anak sepertiku masih tertidur pulas 








Ibu yang sedang membuatjamu terlihat begitu 
berbeda 








Wajahnya kelihatan menikmati setiap proses yang 
dilakukan 








..daun sambiloto ya? ) 


Ibu mau membuat 
brotowali? 


Tangannya memperlakukan bahan-bahan jamu dengan 
lembut 








Hah?? 








Tangan Ibu bersinar?? 


Aku sempat mengira ibuku penyihir 

















DEG 
Apa sudah aman? 
DEG 
Ibu tidak melihatku 
? 
Кап: DEG 





Hmmm... 





Yang airnya berwarna gelap..... 





Ugh...brotowali 














Melihat warnanya saja, sudah terasa pahitnya di mulut 


Mengingatkan aku pada kenangan semasa kecil 








Kalau aku nakal, ibu akan menyuruhku minum segelas 


jamu brotowali yang sangat pahit 








Ayo minum 
jamunya! 


| 


MISA 


\ 





Lain kali kalau kamu nakal lagi, 
ibu akan suruh kamu minum 
lebih banyak 





А А мм А 


Dengan ekspresi datar, ibu memberi peringatan padaku 








әакїтд pahitnya, kalau diminum anak-anak sepertiku 
kadang sampai bisa mengeluarkan air mata! 





Rasa pahit itu akan tertinggal selama setengah jam lebih 


Aku benci sekali rasanya! 





Makanya..... aku ingin orang itu merasakannya juga 


DRAP 


DRAP 


DRAP 














Syur 





BRUKK! 
Y 





>, 





Mereka memperlakukanku dengan buruk setiap hari 





Aku sendiri menyadari alasannya 











Karena aku berkekurangan dibandingkan mereka semua 














Walaupun aku tahu ini salah, tapi aku ingin membalas 
perlakuan buruk teman-teman 








SIINE 






а 








TAP 





TAP 





TAP 





4 | Нттт 3 
p a — 


— —“ 
4 Botol minumnya yang ini, N 
kan? 









Aku harus cepat! 
Sebentar lagi bel... 


Akan kubagi rasa pahit brotowali, supaya dia 
merasakannya juga! 


KRITING 





SA 


Habis ini ada ulangan? 





Kata kelas sebelah sih 


Hahahaha 
yang bener?? 





GLUK 





GLUK 


Eh? Kok.... 


Rasanya.....?!! 


Ihh!! 
Jorok! 


/ 





MJ | 
BRUSHHHH 


Kenapa lu?! 


— 


Ugh...huek..pahit sekali! 





PM dl | M 


Sial! Air mataku keluar sendiri 


Ini pasti ulahnya! 





Awas kamu tukang jamu! 
















Tuh dia !!! 
Si anak jamu!!! 





suara apa it- 








Sial. Mereka langsung membalasku hari ini! 





Untungnya aku bisa membalas melawan mereka 


Tapi bajuku jadi kotor begini karena didorong ke tanah, 
apa Ibu akan marah ya? 














Baru pulang sesore ini? 





Ya Bu. 
Tadi di sekolah aku.... 





Ada yang mau ibu tanyakan 


Kamu tahu kan? 





...tahu apa ya? 






Ibu selalu mengisi penuh botol jamu. 


Tapi botol brotowali sudah 
berkurang setengah 





Tidak mungkin ulah orang lain selain kamu. 





Kamu ambil untuk apa, Ani? 


Ibu tidak akan bisa dibohongi 








untuk yang 
pantas meminumnya, 
Bu 


Ibu sama sekali tidak menanyakan luka-lukaku 


— 





Siapa yang kamu maksud? 











Hanya peduli dengan jamunya 





WA | ZZ} 


Apakah aku harus cerita pada ibu? 
Kalau di sekolah, ibu dan aku selalu dijelek-jelekkan? 





luka-lukanya...... 





— 








jangan-jangan dia... 

















Lain kali jangan seperti itu lagi! 











Ayo masuk, kita obati lukamu.... 
..dan ceritakan apa yang terjadi 
pada Ibu 








Ibu....memang mirip brotowali 


Bicaranya pahit dan menyebalkan 


Tapi entah mengapa terasa hangat 


© 


